
GUDANG ART DESIGN 

Copper Craft, Brass, Aluminum, Iron And 

Decorative Glass 

COMPANY PROFILE 



Visi 

Menjadi salah satu pusat kerajinan tangan Di Indonesia yang 
berkomitmen melahirkan maha karya seni yang berkualitas 



Misi 

Dengan berkarya menghasilkan hidup mapan dan mandiri 



Motto 

Pengetahuan tidaklah cukup - Harus ada pengamalan 
Niat tidaklah cukup - Harus ada pelaksanaan 



Company Profile 



Page 1 



SEKILAS TENTANG USAHA KAMI : 



NAMA USAHA 
JENIS USAHA 

PEMILIK 

ALAMAT 



WEBSITE 

EMAIL 

YM 

KONTAK 



: GUDANG ART DESIGN 

: Kerajinan Tembaga, Kuningan 

Aluminium, Besi dan Dekoratif Kaca 

: PURWO SUPRIYATNO 
: Office Gudang Art Design 

J1 . Kaliurang KM 12 Candi Sari - Ngaglik 
Kab. Sleman - Yogyakarta 55581 

Workshop 1 

J1 . Kaliurang KM 12 Candi Sari - Ngaglik 
Kab. Sleman - Yogyakarta 55581 

Workshop 2 

Dsn Tumang, Desa Gunung Sari 
Cepogo - Boyolali 
Jawa Tengah 

: www . gudangart . com 
: www.kacapatrijogja.com 

: gudang.art0gmail.com 
: gudangartjogja0yahoo.com 

: 0812 6632 1414 - 0812 2771 9200 



SEJARAH SINGKAT : 

Sejarah singkat Gudang Art Design berdiri sekitar tahun 2002 berawal 
dari perkenalan dengan para buyer dari luar negeri yang kemudian 
mencoba untuk berkerjasama dan membuat aneka kerajinan dari logam 
dan kaca yang di peruntukan khusus untuk kalangan menengah kebawah 
walaupun produk kami masih dalam skala kecil produk tersebut sudah 
bisa di nikmati . Kendala dan hambatan pada waktu itu adalah di bidang 
permodalan yang cendrung masih sangat minim, modal kami pada saat 



Company Profile 



Page 2 



itu adalah kepercayaan dan semangat untuk tetap menghasilkan sebuah 
karya seni . 

Seiring berjalannya waktu pada tahun 2008 kami mencoba memasarkan 
produk kerajinan kami secara online lewat jaringan internet konsumen 
kami yang selalu memberi support dan respon positif terhadap hasil 
karya kami. Sehingga tidak heran para petinggi Negara pun melirik 
hasil produk kami. Proyek-proyek yang sudah kami kerjakan pun sudah 
tersebar ke wilayah Indonesia Baik proyek Bandara, Hotel, Sarana 
Ibadah, Perkantoran, Universitas maupun pada bangunan rumah pribadi. 

Beberapa Even Pameran baik dalam dan luar negeri pun sudah kami 
lalui. Kami selalu kontinyu melakukan perubahan baik model, desain 
maupun motif yang tentunya di sesuaikan dengan permintaan dan selera 
pasar . 

Untuk saat ini Gudang Art Design sudah mempunyai tenaga tetap 76 
orang seniman baik itu seniman logam maupun kaca, angka tersebut 
bisa bertambah dengan melihat volume permintaan produk yang di 
Ker j akan . 

KATEGORI PRODUK : 

LOGAM 



• Lampu Gantung | Chandelier 

• Lampu Dinding | Wall Lighting 

• Lampu Taman | Garden Lighting 

• Lampu Meja | Table Lighting 

• Tempat Lilin | Candle Holder 

• Tempat Buah | Place fruit 

• Asbak Rokok | Cigarette Ashtray 

• Patung | Sculpture 

• Pigura | Copper Frame 

• Bathtub | Bathtube 

• Vas | Vase 

• Logo Perusahaan | Company Logo 

• Lambang | Emblem 

• Kubah Masjid ! Mosque Dome 

• Kaligrafi | Copper And Brass Calligraphy 

• Ornamen | Ornament 

• Lonceng Kuningan 

• Cor Logam | Cast Metal 

• Cermin | Copper Mirror 

• Pntu Masjid | Mosque Door 

• Teralis | Trellis 

• Pagar | Railing 

• Prasasti 



Company Profile 



Page 3 



KACA DEKORATIF 



• Kaca Patri | Stained Glass 

• Kaca Grafir | Etching Glass 

• Kaca Sandblast | Sandblasted Glass 

• Kaca Bevel | Beveled Glass 

• Kaca Airbrush 

• Kaca Inlay | Inlay Glass 

• Kubah Kaca | Dome Glass 

• Lampu Gantung | Chandelier 

• Cermin Ayu | Venetian Mirror 



Exhibition List : 

Tahun 2008 

1. Pameran Produk Export (PPE) 2008 PRJ Kemayoran, Jakarta Pusat 
(21-25 Oktober 2008) 

2. InaCraft 2008 JCC Jakarta April 2008 

3. Iffina (Furnicraft 2008) PRJ Jakarta March 2008 

Tahun 2009 

1. Indonesia Heritage Exhibition JCC Senayan Jakarta (24-27 Juni 
2009) 

2. InaCraft JCC Stand BGR Hall B Senayan Jakarta Booth No : 293 

(22-26 April 2009) 

3. Asia Expo - London 2009 Ken fair Exhibition (26-29 Januari 
2009) Grand Hall - Olympia London-England U. K Booth No : E 48 

Tahun 2010 

1. PPE Trade Expo PRJ Kemayoran Jakarta (14-18 Oktober 2010) 
Grand Hall A Stand OVOP 

2. Wira Usaha Muda Mandiri Expo ( Supported By Bank Mandiri ) 22- 

23 Januari 2010. Assembly Hall JCC Senayan Jakarta 

Tahun 2011 

1. Pameran Gelar PKBL (16-20 Maret 2011) Hall JCC Senayan Jakarta 
(Support By. PT Pelindo) 



PROJECT LIST : 

• Bandara Soekarno - Hatta Cengkareng, Jakarta 

• PT Garuda Indonesia - Tangerang 

• PT Rea Kaltim Samarinda - Kalimantan Timur 



Company Profile 



Page 4 



• 


PT Pama Persada Nusantara - Kalimantan Timur 




• 


PT Arta Nusa Indo Etam - Kalimantan Timur 




• 


PT Citicon - Jakarta 




• 


Hotel Grand Cepu - Jawa Tengah 




• 


Hotel Bvlgari - Bali 




• 


Hotel Grand Sahid Malang - Jawa Timur 




• 


Hotel Keraton - Jakarta 




• 


Hotel Mercure Lebak Bulus - Jakarta 




• 


Hotel Harris - Bali 




• 


Hotel Green Lot Sambandha - Bali 




• 


Hotel Novotel - Yogyakarta 




• 


Hotel Grand Melia Kuningan - Jakarta 




• 


Hotel Morissey - Jakarta 




• 


Hotel Plaza - Yogyakarta 




• 


Hotel Plaza - Jakarta 




• 


Hotel Grand Royal B.I.L - Lombok 




• 


Hotel Rich Sahid Jogja - Yogyakarta 




• 


Hotel Tentrem - Yogyakarta 




• 


Hotel Muncul Boutique - Yogyakarta 




• 


Villa Padi Teras - Bali 




• 


Villa Tirto Noto - Yogyakarta 




• 


Villa Kahyangan - Bali 




• 


Gereja GPIB SION Nunukan - Kalimantan Timur 




• 


Gereja GMIM Kawangkoan - Sulawesi Utara 




• 


Gereja Katholik Keuskupan Rengat - Riau 




• 


Gereja GMIM Minahasa - Sulawesi Utara 




• 


Gereja Wamena - PAPUA 




• 


Gereja Santa Theresia - Padang 




• 


Gereja (GKSBS) Bandar Jaya - Lampung Tengah 




• 


Gereja GMIM Haleluya - Sulawesi utara 




• 


Masjid Raudatul Jannah - Ternate 




• 


Masjid Datuk Al Jouhari - Brunai Darussalam 




• 


Masjid Baiturrahman Aceh 




• 


Masjid Lhoksukon - Aceh Utara 




• 


Masjid Besar Pulau Bintan - KEPRI 




• 


Masjid Agung Sidrap - Sulawesi Selatan 




• 


Masjid Agung Konawe, Kendari- Sulawesi Tenggara 




• 


Masjid Bandara Sepinggan Balikpapan - Kalimantan Timur 




• 


Masjid Raya As-salam Samarinda 




• 


Masjid Ar Rahma Sangkulirang - Kalimantan Timur 




• 


Masjid Kristal Khadijah - Yogyakarta 




• 


Masjid Agung Banjarmasin - Kalimantan Selatan 




• 


Masjid Agung Konawe - Kendari 




Company Profile 


Page 5 



Masjid agung Sidrap - Sulawesi selatan 

Masjid Agung Tanjung Pinang 

Masjid Agung Pekanbaru - Riau 

Masjid Agung Sukabumi - Jawa Barat 

Masjid Agung T j . Pinang - KEPRI 

Masjid Raya Al-Muttaquun - Yogyakarta 

Masjid Tanah Abang - Jakarta Pusat 

Masjid Jami Madiun - Jawa Timur 

Masjid Raya Tasikmalaya - Jawa Barat 

Masjid Nur Iman Ngawi - Jawa Timur 

Masjid At Taqwa - Semarang 

Masjid Al Amien - Cikarang 

Masjid Al Falah - Bukit Tinggi 

Masjid Kayu Tanam - Padang Pariaman 

Masjid Raya Nur Ikhsan Anjir - Kalimantan Selatan 

Masjid Ja'mi Amuntai - Kalimantan Selatan 

Islamic Centre Balangan - Kalimantan Selatan 

Islamic Centre Samarinda - Kalimantan Timur 

Islamic Centre Prambanan - Yogyakarta 

Pondok Pesantren Al Mahsyar - Tenggarong Kalimantan Timur 

Gedung MTQ - Batam 

Gedung SATE - Bandung 

Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) 

Universitas Gajah Mada Yogyakarta (UGM) 

Universitas Muhammadiyah Purworejo (UMP) 

Kampus IPDN Pekanbaru 
Kampus IPDN Makassar 
Kampus IPDN Tomohon - Manado 
Kampus IPDN Bukit Tinggi 
Kampus IPDN Jayapura 

Kantor Kementerian Dalam Negeri - Jakarta 

Kantor BPN Biak - Papua 

Real Estate - Casagrande Yogyakarta 

Kantor Dinas PU Balangan - Kalimantan Selatan 

Kantor Dinas PDAM Balangan - Kalimantan Selatan 

PEMKOT Bontang - Kalimantan Timur 



Company Profile 



Page 6 



